WikipediA 

Bahasa Hindi Fiji 


Bahasa Hindi Fiji adalah bahasa Indo-Arya yang 
merupakan bahasa ibu dari 313.000 orang asal India di 
Fiji. 

Bahasa ini sangat berbeda dari standar Hindi yang 
diucapkan di India dan hubungan antara kedua bahasa 
tersebut adalah sama dengan yang antara bahasa Belanda 
di Belanda dan bahasa Belanda di Afrika. Bahasa ini 
terdiri dari dialek Hindi Timur (Bhojpuri dan Awadhi) 
dengan kata-kata banyak kata dari bahasa Inggris dan Fiji 
serta diucapkan dengan aksen Pasifik. 

Dalam beberapa kali kesempatan, karena pergolakan 
politiak di Fiji, sejumlah besar masyarakat Fiji India telah 
bermigrasi ke Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat 
dan Kanada, dan membawa bahasa Fiji Hindi ke tempat 
baru. 

Rujukan 

1. A Bahasa Hindi Fiji (http://www.ethnologue.eom/l 

anguage/hif) di Ethnologue (ed. ke-18, 2015) 

2. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 
Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Fiji Hindi". 
Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute 
for the Science of Human History. 



Bahasa Hindi Fiji 


f^Fjfl sTTcT 

Fiji Baat 

Dituturkan di Fiji 

Etnis 

Indo-Fiji 

Penutur 

tak diketahui (460,000; versi 

bahasa 

1991)111 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


■ Indo-lran 


■ Indo-Arya 


■ Tengah 


■ Hindi Timur-Bihari 


- Awadhi dan Bhojpuri 


■ Bahasa Hindi Fiji 

Sistem 

Dewanagari 

penulisan 

Latin 

Bentuk 

Tanda Bahasa Hindi 

tanda 

Status resmi 

Bahasa 

Fiji 

resmi di 

Kode bahasa 

ISO 639-3 

hif 

Glottolog 

fijil242 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/fiji 


1242 )1 2 1 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Hindi_Fiji&oldid=17120858" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 04.12. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 































